BAR 


05 





FUNGSI-FUNGSI 
DATABASE 


Kelompok fungsi Database secara khusus dipergunakan pada lingkungan 
pengelolaan data dalam daftar. Sepintas fungsi-fungsi ini mirip dengan 
fungsi-fungsi statistik biasa, namun memiliki kegunaan yang spesifik untuk 
menghitung data-data yang sesuai dengan kriteria tertentu yang diberikan. 
Dengan demikain, fungsi-fungsi ini memiliki keistimewaan untuk melakukan 
“operasi bersyarat", sementara fungsi statistik melakukan operasi secara 
umum terhadap suatu range. 


Seluruh fungsi database memiliki argumen yang sama, yaitu: 


DAKADAS nenen enno. adalah range dari sel-sel yang membentuk 
suatu daftar atau database, yaitu mulai dari judul kolom hingga record 
atau baris terakhir dalam daftar atau database. 


Bel benninennsiisonnnnsunuasn untuk menyatakan field (kolom) mana yang 
akan dicari nilai rata-ratanya. Untuk menyebutkan field, Anda cukup 
menuliskan judul kolom dengan diapit tanda petik (double guation 
mark). Selain menuliskan judul kolom, Anda juga dapat menuliskan 
nomor kolom yang ke berapa bila dihitung dari sebelah kiri. Misalnya 
kolom A- nomor 1, B- nomor 2, F- nomor 5, demikian seterusnya. 


OKE erna renon oom nm menetapkan kriteria range yang akan digunakan 
oleh fungsi untuk memilih record-record dalam melakukan perhi- 
tungan. 


123 


1. Fungsi DAVERAGE 


Fungsi yang dipergunakan untuk mencari nilai rata-rata sekumpulan data 
dalam daftar hanya yang sesuai dengan kriteria yang dikehendaki. 
Berbeda dengan fungsi AVERAGE, di mana fungsi ini akan menghitung 
nilai rata-rata seluruh range yang disebutkan dalam argumen. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 
ZDAVERAGE (database, field, criteria) 


Contoh Penggunaan 




































U29 - @ fe| -DAVERAGE(S11:X23,5,525:X26) 

T..5 T U v w X $ 
4 No. Kontrak Tgl Daerah Wiraniaga Nilai Komisi 
12 |AR-3933 lUtara ”—— (Jono 192,993 4.825 
13 |(AR-3934 lUtara ”—— |Sumitro 395.880 9.897 
14 |AR-3935 ISelatan — (Johanes 218,211 5,455 
15 |(AR-3936 Timur (Ron 424.400 10.610 
16 |(AR-3937 lUtara ”—— (Jono 376.800 9.420 
17 |AR-3938 ISelatan — |Kasdoelah 764,500 19.113 
18 |(AR-3939 : 

19 |AR-3940 ea 
20 AR-3941 Utara Sumitro 
21 AR-3942 (Timur |Kasdoelah 894754 22.369 
22 AR-3943 ISelatan — (Ron 200,803 5.020 

23 (AR-3944 ISelatan — (Johanes 428.760 10.719 
24 
25 | No. Kontrak Tgl 
26 
27 
| 28 (Menghitung berapa rata-rata nilai transaksi di daerah UTARA: 

29 Dengan Fungsi DAVERAGE I 428 582 | 

30 (Fungsi ini menghitung pada field ke 5 alias kolom Nilai 

No — Tea Been Pena wa 
M4 | CHAPTER 3 , DCOUNT | DAVERAGE « DGET - DMAX .- DMIN , DPRODUCT 
Ready | » | 








Gambar 5-1: Penggunaan fungsi DCOUNT 


124 


2. Fungsi DCOUNT 


Menghasilkan jumlah sel yang memuat data numerik dari sekumpulan 
data dalam sebuah daftar atau database yang memenuhi kriteria. Apabila 
DCOUNT dipergunakan pada range yang berisi bukan numerik, akan 
ditampilkan hasil O (nol) karena dianggap tidak ada data numeriknya. 


Pada fungsi ini, argumen Field dapat ditinggalkan (tidak ditulis). Jika 
argumen tersebut tidak ditulis, seluruh sel dalam daftar yang memenuhi 
kriteria akan dihitung, sedangkan bila hanya field tertentu yang akan 
dihitung maka sebutkan nama field-nya. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 
zDCOUNT (database, field, criteria) 


Contoh Penggunaan 




















































s29 - (“ t| -DCOUNT(A11:V23,"Nilai",025:V26) Il 

Ii? a Re T U V v 
4 No. Kontrak Tgl Daerah Wiraniaga Komisi 

12 - 192.993 4.825 

14 - - Selatan Johanes 218,211 5,455 

15 Timur — Rony —— | 424400 10.610 

16 - 376.800 9.420 

17 - Selatan Kasdoelah 764,500 19,113 

18 - Timur Jono 980.050 24.501 

19 - Timur Sumitro 654.200 16.355 

20 748.656 18.716 

21 - Kasdoelah 894.754 22.369 

22| JAR-3943 Selatan 200.803 5.020 

23 AR-3944 - Selatan Johanes 428.760 10.719 

24 

25 No. Kontrak 

26 

27 
128 | Menghitung berapa kalikah terjadi transaksi di daerah Selatan: 

29 Dengan Fungsi DCOUNT I 4 1 

30 Fungsi ini menghitung pada field ke 5 alias kolom Nilai 

M «| CHAPTER3 | DCOUNT  DAVERAGE , DGET  DMAX , DMIN , DPRODUCT , DS | LA 1 
Ready ya 100 





Gambar 5-2: Penggunaan fungsi DCOUNT 


125 


3. Fungsi DCOUNTA 


Menghitung sel-sel yang tidak kosong dalam kolom atau daftar yang 
memenuhi kriteria yang diberikan. Jika fungsi DCOUNT hanya meng- 
hitung sel yang berisi data numerik, maka fungsi DCOUNTA menghitung 
semua data, baik numerik, teks string, maupun formula. Sel yang berisi 
nilai 0 (nol) juga akan dihitung. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 
zDCOUNTA (database, field, criteria) 


Contoh Penggunaan 
















pe s29 - @ fe| -DCOUNTA(A11:V23,"Daerah",025:V26) 
Pp a R - T | U V vi 
No. Kontrak Daerah Wiraniaga Nilai Komisi 





13 AR- “3934 1- “Sep Haa Sumitro 395,880 9.897 
14 5.455 
15 AR:3936 | 3-SepiTimur —Rony ——o 424.d00 | 424400 10.610 
16 Dara Jono 376.800 9.420 
17 DE 3938 rn Sep Sana Kasdoelah 764.500 19,113 
18| JAR-3939 | 24.501 
19 16,355 
20 ggs —T Salura —ISumitte — 28551 748.656 18.716 
22 AR-3943 9-Sep|Selatan Ron 200. 803 5.020 


23| Jar3oaa |” 125SeplSelatan — (Johanes 428.760 10.719 

















24 

25 Tgl Daerah Wiraniaga | Nilai | Komisi 
26 Timur | 

27 


28 Menghitung berapa kalikah terjadi transaksi di daerah Timur: 
29 Dengan Fungsi DCOUNT I 4 1 


Fungsi ini menghitung pada field ke 3 alias kolom Daerah 


M4 CHAPTER 3 | 


Ready | » | 
















Gambar 5-3: Penggunaan fungsi DCOUNTA untuk menghitung 
jumlah sel-sel yang tidak kosong 


4. Fungsi DGET 


Fungsi yang digunakan untuk menampilkan sebuah data dari sekelompok 
data yang sesuai dengan kriteria yang ditulis. 


126 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 
zDGET(database, field, criteria) 


Contoh Penggunaan 


Gambar berikut ini merupakan contoh penggunaan fungsi DGET. 

































































| s29 " @ fe| -DGET(O11:V23,"Wiraniaga",025:V26) s 
IPL 0 L.R s T U v Visi 
44 Wiraniaga Nilai Komisi 
12 
13 
14 
15 
16 
17 Kasdoelah : 
18 Jono 980.050 24.501 
19 Sumitro 654.200 16.355 
20 Sumitro 748.656 18.716 
21 Kasdoelah 
22 Ron 
23 
24 
25 No. Kontrak Tgl Daerah Wiraniaga Nilai Komisi 
26 AR-3939 
27 
28 Siapakah Wiraniaga pada kontrak AR-3939? 
'29| Dengan Fungsi DGET Jono 


30 Fungsi ini menghitung pada field ke 4 alias Wiraniaga Daerah 


311 
M4» »| CHAPTER3 | DCOUNT , DAVERAGE , DGET , DMAX , DMIN , DPRODUCT JIN TOK 


IA 0 





Gambar 5-4: Penggunaan fungsi DGET untuk menampilkan 
field kunci yang unik (tunggal) 


5. Fungsi DMAX 


Menghasilkan data dengan nilai tertinggi dalam suatu daftar yang sesuai 
dengan kriteria yang diberikan. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


-DMAX (database, field, criteria) 


127 


Contoh Penggunaan 











V 


Phi No. Kontrak Daerah Komisi 


12 |AR-3933 
14 |AR-3935 5.455 
16 AR-3937 4-Sep|Utara Jono 376.800 
17 |AR-3938 
18 |AR-3939 











19 |(AR-3940 6-Sep|Timur Sumitro 654.200 
20 AR-3941 T-Sep|Utara Sumitro 748.656 
21 |(AR-3942 7-Sep| Timur Kasdoelah 894,754 








| 28 Berapakah Nilai Transaksi di daerah Utara 
. 29 Dengan Fungsi DMAX I 148,656 1 
30 Fungsi ini menghitung pada field ke 5 alias kolom Nilai 
31 
M4» D1 CHAPTER 3  DCOUNT  DAVERAGE 








Gambar 5-5: Penggunaan fungsi DMAX 


6. Fungsi DMIN 


Menghasilkan data dengan nilai terendah dalam suatu daftar yang sesuai 
dengan kriteria yang diberikan. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


-DMIN(database, field, criteria) 


128 


Contoh Penggunaan 









































S29 - is fe | -DMIN(O11:V23,"Nilai",025:V26) 
Lal a R Ss ih U V 
4 No. Kontrak Wiraniaga Komisi 
12 |(AR-3933 4.825 
13 |AR-3934 1-Sep|Utara Sumitro 395.880 9.897 
14 |AR-3935 2-Sep|Selatan Johanes 218,211 5.455 
15 |AR-3936 3-Sep| Timur Ron 424 400 10.610 
16/AR-3937 | 4-Sep|Utara Jono 376.800 9.420 
17 (AR-3938 19.113 
18 AR-3939 p|Timur Jono 24.501 
19 (AR-3940 16,355 
21 AR-3942 7-Sep| Timur Kasdoelah 894.754 22,369 
22 /AR-3943 5.020 
23 |AR-3944 10.719 
24 
25|No.Kontrak| — Tgl | Daerah | Wiraniaga | Nilai | Komisi 
26 Utara 
27 
' 28 Berapakah Nilai Transaksi terendah di daerah Utara 
' 29 Dengan Fungsi DMIN 192,993 1 
30 (Fungsi ini menghitung pada field ke 5 alias kolom Nilai 
31 
M1) CHAPTER 3. DCOUNT ,“ DAVERAGE , DGET | DMAX DMIN ,” DPRODUCT NG. JA | 
Ready | » | 5 v Du 


Gambar 5-6: Penggunaan fungsi DMIN 





7. Fungsi DPRODUCT 


Menampilkan hasil perkalian sekelompok data yang memenuhi kriteria 


yang diberikan. 
Cara Penyusunan Argumen Fungsi 
criteria) 


z-DPRODUCT (database, field, 


Contoh Penggunaan 












































F21  & fe | -DPRODUCTI(C6:F15,E21,C18:F19) 
PIAl 8» |. Do... F Gommibomsdikas 
4 — Nomor Kolom pada Database 
ea 1 2 3 4 
6 | mem | cost | marrup | torat | 
7 
8 DATABASE 
9 
10 
11 
12 
14 UNIT1 $ 3.40 359h $ 459 
15 3596 
16 
17 
18 | Kriterias»»»» ITEM COST — MARKUP TOTAL 
19 UNIT 1 -2 .30 
'20| 
21) Referensi Sel---- (“Tora Is 2sel 
22 -DPRODUCTIC8:F15,E21,C18:F19) 
23 


Gambar 5-7: Penggunaan fungsi DPRODUCT 


8. Fungsi DSTDEV 


Untuk memperkirakan standard deviasi dari sekelompok data yang 
memenuhi kriteria yang diberikan. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


-DSTDEV (database, field, criteria) 


9. Fungsi DSTDEVP 


Fungsi yang dipergunakan untuk menghitung standard deviasi populasi 
dari sekelompok data yang memenuhi kriteria. 


130 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


ZDSTDEVP (database, 


Contoh Penggunaan Fungsi DSTDEV 





field, criteria) 











Sumitro 


F 
Komisi 


395.880 





Selatan 


Johanes 
Rony 


218.211 
424 400 





Jono 


Sumitro 


376.800 


JA 


749.656 





Utara 
Timur 


Kasdoelah 
Rony 


894.754 
200.803 








Selatan 
Selatan 


Johanes 


425.760 











19 Dengan Fungsi DSTDEV 


| 18 Varians antar penjualan didaerah Selatan 
232 164 


DPRODUCT | DSTDEV “ DSTDEVP 











20 (Fungsi ini dengan menyebut alamat Judul kolom ke 5 atau Nilai 
mann, 


DVAR . DVARP . GEN TARI | 


Gambar 5-8: Penggunaan fungsi DSTDEV 


Contoh Penggunaan Fungsi DSTDEVP 



























































F13 “v @G Je | -DSTDEVP/(B6:F10,"2007",B13:B17) 
A B Cc D Em G H 

4 h—— — x0moRKoLompaDa DATABASE ——— 
5 1 2 3 4 5 
6 Community 2005 2006 2007 2008 
LA | Avon 5,400 5,734 2,398 5,680 
8 — —Abany| — 3453 3456 | 5,679 7,860 RANGE 
9 | Farming| 3,345 5,465 4,656 4,583 
10 St. Martin 3,563 4,563 3,476 2,367 
1 
12 
13 | Criteria»»»»» Community | (1231 
14 Avon -DSTDEVP(B6:F10,”2007",B13:B17) 
15 Albany 
16 Farming 
17 St. Martin 





Gambar 5-9: Penggunaan fungsi DSTDEVP 


131 


10. Fungsi DSUM 


Digunakan untuk menjumlahkan sekelompok data yang memenuhi 
kriteria. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


-DMAX (database, field, criteria) 


Den V23,U11,025:V26) Sl 






































v 5 
Eri | No. an i. Komisi 
12 |AR-3933 4.825 
13 |AR-3934 9.897 
14 |AR-3935 5.455 
15 |AR-3936 -SeplTimur —— (Rony | 424.400 10.610 
16 |AR-3937 Uu J a 9,420 
18 |(AR-3939 —a jati 980,050 24 501 
19 |AR-3940 16,355 
21 |AR-3942 Aa kasdoelah — — ara 754 22 369 
22 |AR-3943 | 200.803 | 5,020 
23 |AR-3944 10,719 
2 

25 | No. Kontrak Tal | Daerah | Wiraniaga | Nilai | Komisi 
26 | 

27 


28 Berapakah jumlah penjualan di Utara 
'29 (Dengan Fungsi DSUM I 1,714 329 1 

30 (Fungsi ini dengan menyebut alamat judul kolom ke 5 atau Nilai 

Mor | DCOUNT ,” DAVERAGE , DGET , DMAX , DMIN , DPRODUCT . DS TO NN JO | 
Ready | » | 








Gambar 5-10: Penggunaan fungsi DSUM 


11. Fungsi DVAR 


Fungsi yang berguna untuk mencari variance dari sekelompok data yang 
memenuhi kriteria. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


-DVAR (database, field, criteria) 


132 


Contoh Penggunaan 



































| s19 "GG te| -DvaR(O1:V13,U1,015:V16) 

W a R Ss T NY TON TN PONY PA," 
1 No. Kontrak Tgl Daerah Wiraniaga Nilai Komisi 

2 (AR-3933 31-Aug Utara Jono 192.993 4.825 
3 |AR-3934 1-Sep|Utara Sumitro 395,880 9,897 
Ia 
5 |AR-3936 3-Sep| Timur Ron 424.400 10,610 
6 /AR-3937 
3 
8 |AR-3939 5-Sep| Timur Jono 980,050 24,501 
10 |AR-3941 T-Sep|Utara Sumitro 748.656 18.716 
11 |AR-3942 
13 |AR-3944 12-Sep|Selatan Johanes 428,760 10,719 








15 | No. Kontrak Tgl Wiraniaga Nilai Komisi 
16 Utara 


7 


| 18 'Varians antar penjualan didaerah Utara 
.19 Dengan Fungsi DVAR I 53,900 112 903 1 
20 (Fungsi ini dengan menyebut alamat judul kolom ke 5 atau Nilai 


'DPRODUCT , DSTDEV , DSTDEVP  DSUM | DVAR  DVARP 





Gambar 5-11: Penggunaan fungsi DVAR 


12. Fungsi DVARP 


Untuk mencari 


variance dari populasi sekelompok data yang memenuhi 


kriteria tertentu. 


Cara Penyusunan Argumen Fungsi 


-DVARP (database, field, criteria) 


133 





S19 “ @ Ie | 2DVARP(O1:V13,U1,015:V16) 




















Losnaamlenai s saka alamalan Yam 
1 | No. Kontrak Tgl Daerah Wiraniaga Nilai Komisi 
2 |AR-3933 192.993 
3 |AR-3934 
4 |AR-3935 
5 |AR-3936 i 
6 |AR-3937 
.T |AR-3938 
8 |AR-3939 i 
9 |AR-3940 i 
10 (AR-3941 
11 |AR-3942 imur 
12 |(AR-3943 e 

13 |AR-3944 
14 
15 | No. Kontrak 

16| Utara 

17 | 

18 (Varians antar penjualan didaerah Utara 
19 (Dengan Fungsi DVARP I 40 425 084 681 1 
20 (Fungsi ini dengan menyebut alamat judul kolom ke 5 atau Nilai 


Gambar 5-12: Penggunaan fungsi DVARP 


134 


